abe 


PESONA JALUR SUTERA 


| 
Edisi 7, 2 


» aa 


setiap Selasa - Kamis, 
PK. 20.00 - PK. 21.00 WIB 


« 
TA 


setiap Jumat, 
PK. 1930 - PK. 20.00 WIB 


setiap Jumat, 
PK. 20.00 - PK. 20.30 WIB 


setiap Jumat, 
PK. 20.30 - PK. 22.30 WIB 


Ten 
Bersama Keluarga 


Kegiatan shopping bagi setiap orang berbeda, 
bahkan bagi orang yang sama juga berbeda dari waktu 
kewaktu. 


Kadang kita hanya window shopping, cuci mata 
dengan jalan-jalan ke mal, cuci mata melihat berbagai 
produk menarik, mencari gagasan untuk kado ulang 
tahun si tercinta. Kadang kita hanya berbelanja barang 
kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kadang membeli 
pakaian, kadang hanya sekedar makan di food court, 
kadang membeli sofa karena sofa lama sudah usang, dan 
bisa jadi belanja apa saja demi menghilangkan stress. 


Apapun yang ingin Anda lakukan, Mal Artha 
Gading menyediakannya untuk Anda. Kali ini The Art 
Gate menyajikan berbagai artikel menarik, misalnya 
wisata belanja di Hong Kong dan China. Anda juga akan 

mengetahui siapa pemenang undian Toyota Avanza 
dalam program Gebyar Malaga. 


Tentu saja The Art Gate juga 


menarik pilihan tim editor, mulai dari 

kebutuhan busana, interior, produk 

rumah tangga dan berbagai resto 
dengan menu-menu istimewa 
yang siap melayani Anda dan 
keluarga. 


Selamat menikmati. 


Cover: 


Keluarga Chandra Husnan 
(Pemenang hadiah utama Gebyar Malaga periode II) 


Photograph by: 

M Photo Studio 
Lt1B6/3& 5 
Tel.4586 4151-52 


Make upby: 
Anna Wijaya Salon 


01 Travel Guide 
ae —“ AN 


Destinations 

01 Travel Guide 

02 Around d”Clock 
04 Welcome Aboard 


05 Attention! 
Attention! 


06 The Journey 
08 Shopping List 


11 Home 
Sweet Home 


12 Big Bite 
14 Discovery 


15 Entertainment 
16 Fun & Games 


irb gate 


PESONA JALUR SUTERA 


Team Redaksional 7he art gate 


Pelindung :Ir.Yan Mogi, Frederik Rosandi, SE 
Penanggung Jawab : Drs. JCH. Angundjaja, Budiarto 
Pemimpin Redaksi : Tony Sugiapto 

Redaktur Pelaksana : Gita Amanda, BA 

Promosi : Nyiayu Winda, Parta, Silvia, Fahmi Basaleh 
Fotografer: Yones, Eko Mardianto, Samuel 

Penerbit : PT. Swadaya Panduartha 


Alamat Redaksi : 


Kantor Pengelola Lantai 5 
Jl.Boulevard Artha Gading Selatan No. 1 
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 
Ph.(62-21) 4586 4000 

Fax. (62-21) 4585 8182 


Sampaikan kritik dan saran Anda mengenai majalah 
“7he Art Gate” melalui : 


Fax 1021 4585 8182 
Email :it@malarthagading.com 


My 
Ka ja 


|, ... Lea Ta mn 


AIM 


: #4 - £ #” N ma Y 
sn un "23 
ad 


1F 
r 


3-5 Mar Pameran Otomotif KIA 
ESL 7-26 Mar BCA Card 
4 Maret - 2 April 2006 17-26 Mar Pameran Otomotif Pentalaros 
Basement & Lt. 1 Millenium 3-12 Mar Pameran Property & Building Material 


4& 19 Mar Musik Jepang Wadaiko NREDSI| Mar, Bazaar Dian niond 


26 Mar Modern Dance & 714,21,28Mar  NuSkin 
Cheerleader Competition 17-26 Mar Pameran Intense 


03 Testimoni 


Mito “Dal Haul 5 


Menurut saya mal ini bagus banget dan sangat cocok sebagai tempat family 
shopping, dari tadi saya lihat banyak rombongan keluarga disini dan pilihan 
tempat makannya banyak dan variatif, saya suka karena saya hobi makan. Untuk 
jalan-jalan ke mal saya sekedar cuci mata atau mencari CD lagu. 


Mike punya pengalaman unik saat jalan ke sebuah mal, "Ada seorang ibu hamil 
yang meminta saya untuk memegang perutnya dan berharap anaknya kelak 
pintar nyanyi seperti saya." 


Thomas Hawili 


Menurut saya MAG beda banget dengan mal-mal yang 
lain. Biasanya mal itu bentuknya lurus (jalannya, red) 
kalau disini muter-muter dan ini bagus sekali. Mal buat 
saya sebagai tempat santai sambil jalan-jalan bersama 
teman-teman. 


Thomas punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan 
di salah satu mal di Jakarta. “Waktu SMP dulu, saya 7 AA Gkasi 


pergi ke mal untuk bermain games, saat ke toilet, saya 
sempat ditondong, sampai harus pulang jalan kaki." 

“MAG ini bagi saya sangat unik dan 
Tapi itu dulu, sekarang kalau jalan ke mal Thomas mewah, banyak pilihan restorannya. 
sering di panggil dan diteriakin penggemarnya. Karena saya hobi makan, maka saya 
sering berkunjung kesini. Selain itu 
disini juga banyak salon dan arena 
bermain anak, jadi kalau kesini anak 
saya bisa main dan saya bisa berbelanja. 


Rahma termasuk orang hobi belanja. 
"Saya orangnya boros, kalau ke mal 
untuk belanja selalu menyiapkan list di 
handphone, tapi selalu ada saja sesuatu 
yang menarik dan saya suka, akhirnya 
dibeli, padahal sebelumnya tidak ada 
rencana untuk beli." 


Kalau sedang jalan di mal, Rahma sering 
kali didekati fans yang ingin berfoto 
dengannya, "Ada juga ibu hamil yang 
gemes mencubit pipi saya, dan bilang 
semoga anaknya nanti hidungnya 
mancung mirip saya". 


04 Welcome Aboard 


-—- 
sala 


Sahabat 
Lt.3/A3/2 
Tel. 4586 4083 


Bz Anda yang sedang hunting furniture dengan model sim- 
pel untuk ruangan yang tidak terlalu besar, Anda tidak perlu 
bingung lagi kemana harus mencari. Coba kunjungi Sahabat yang 
menyediakan segala macam perabot rumah tangga dengan desain 
minimalis kontemporer. Perabot juga dapat dipesan sesuai dengan 
desain dan ukuran yang diinginkan. Selain perabot, Sahabat juga 
menyediakan jasa pengecatan maupun konsultasi desain interior. 
Maka jangan sungkan untuk datang ke Sahabat yang mempunyai 
tagline" Custom Furniture for Urban Living. 


Lentini 
Lt. 3/B3/2 
Tel 4586 3741 


aleri yang terletak di lantai 3 ini menjual 

berbagaimacam model kamarset, kitchenset, 
sofa, buffet dan berbagai macam furniture dengan 
gaya minimalis. Desain yang ditawarkan sederhana 
dengan sentuhan menarik. Disamping menjual 
berbagai macam perabot, Lentini juga siap untuk 
membuat model sesuai 
dengan yang diinginkan 
pelanggan. Bila Anda 
tidak punya waktu untuk 


Home Okay 


mengunjungi Lentini 
Gallery Anda — dapat Lt. 2/A1/31 
melihat - lihat dahulu Tel. 4586 4527-28 


produk Lentini di website 
www.lentini-design.com 


atu lagi gerai furniture hadir di MAG. 

Home Okay menyediakan berbagai 
kebutuhan furniture dan lampu dalam 
berbagai model, baik buatan lokal maupun 
import, dengan harga yang kompetitif. Selain 
itu, gerai ini juga memberikan voucher senilai 
Rp. 100.000,- untuk setiap perbelanjaan 
minimal Rp. 300.000,- disemua tenant yang 
ada di MAG. 


PENARIKAN UNDIAN PERIODE II 


al Artha Gading melaksanakan penarikan 

undian “GEBYAR MALAGA" pada hari 

Minggu 22 Januari 2006. Acara yang 
dilaksanakan di Atrium Millenium Lantai 1 ini, 
merupakan pengundian untuk Periode II (01 
Oktober-31 Desember 2005). Penarikan undian 
menjadi agenda rutin MAG yang dilaksanakan 
setiap 3 bulan bekerjasama dengan BCA. Penarikan 
Undian “GEBYAR MALAGA" disaksikan pejabat yang 
berwenang yaitu Budiarto Winarto (GM MAG), 
Henny HP,SH (Notaris), Ely Desnaili, Aks (Depsos) 
dan Anung Purwanti (Pemda DKI). Yang beruntung 
mendapatkan hadiah 1 unit Toyota Avanza adalah 
Bapak Candra Husnan. 


Ditemui seusai penerimaan kunci secara simbolik, 
Bapak dari 2 anak ini raut wajahnya kelihatan 
gembira dan senang."Perasaan sayasangat bahagia 
dan senang. Sebelumnya Saya nggak percaya dan 
berpikir cuman akal-akalan pihak mal aja, biar 
orang tertarik untuk belanja ke MAG. Petugas 
MAG menelpon ke rumah untuk minta konfirmasi 
alamat, kebetulan saya nggak ada dirumah dan 
yang mengangkat telepon istri saya. Cuman waktu 
ditanya dapat apa tidak dikasih tahu. Saya pikir 
paling dapat handpone atau hadiah hiburan lain. 


Beberapa hari kemudian istri saya belanja ke MAG 
dan menukar point undian. Di counter customer 
promo dia melihat pengumuman dan kami sangat 
senang. Dan kami semakin yakin setelah mendapat 
surat pemberitahuan pemenang secara resmi dari 
pihak MAG' Bapak yang tinggal di Kalideres, Jakarta 
Barat ini mengaku senang belanja ke MAG, bersama 
istri dan kedua anaknya. 


Bapak Chandra Husnan menerima kunci 
simbolik dari Ibu Nyiayu Winda, wakil dari 
pihak Manajemen MAG di Atrium Nusantara 


06 The Journey 
aa ———— ts 


ORcuters 


Di antara berbagai tempat tujuan wisata di dunia, 
China adalah salah satu yang menjadi tempat favorit 
China tidak mau ketinggalan dan belakangan ini 
semakin mencorong. Sejak membuka tirai bambunya 


mereka melakukan gebrakan yang mengagumkan, 
dan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis 
termasuk bisnis wisata belanjanya. 


hanghai memiliki 
satu jalan shopping 
terpanjang di dunia, 
Nanjing Road yang 
membentang 5.400 
m dari Waitan sampai di mulut 
daerah Yan'an Xilu. Sepanjang jalan 
ini, orang menyemut berjalan hilir 
mudik berbelanja ria. Jalan ini 
juga dikenal oleh warga Shanghai 
sebagai 'Ten-li Street: Bila malam 
tiba, aneka warna lampu neon 
menyemarakkan suasana Nanjing 
Road yang semakin Indah. Juga 
suasana Old Street Road yang 
merupakan pasar lama yang kini 
berubah menjadi surga belanja 


Kota Shanghai juga dikenal 
sebagai shopper's paradise 
yang memiliki sejumlah pusat 
perbelanjaan tersohor, seperti: 
Cheng Huang Mioa Market, Yuyuan 
Market dan Nanjing Xilu serta 
Huahai Road. Yang menarik dari 
Cheng Huang Mioa Market, gedung 
bertingkatnya bergaya rumah 


kuil. Tidak hanya sebuah gedung, 
tapi terdiri dari beberapa gedung. 
Empat jam kiranya kurang cukup 
untuk berbelanja di kompleks pasar 
ini. Surga belanja lainnya adalah 
pabrik kain sutera Taman Yuyuan. 
Disini kita dapat menyaksikan 
bagaimana kepompong ulat sutera 
digarap menjadi benang sutera, 
lalu menjadi kain sutera halus 
berkualitas tinggi. 


Sheng Zen yang dibangun 
sebagai kota Kembar Hong Kong, 
menjadi tujuan wisata belanja yang 
tidak kalah menarik bagi mereka 
yang hobi berbelanja. Shen Zen 
merupakan tempat yang cocok 
untuk cuci mata, memiliki pusat- 
pusat belanja terbesar yang terletak 
di jantung kota. Disini tersedia 
beragam fashion bermerek dan 
berkelas yang harganya relatif 
murah, bahkan sangat murah 
dibandingkan dengan harga di 
Indonesia. 


Selain sebagai kota wisata belanja, 
Sheng Zen punya tempat hiburan yang 
menarik dan jadi andalan untuk menarik 
wisatawan dan menyedot uang. Sebut 
saja tempat hiburan China Folk Culture 
Villages (CFCV) yang dibangun tahun 
1989 di atas area seluas 22 hektar. 


Hongkong yang kini menjadi salah 
satu wilayah otonomi di China, bisa 
menjadi pilihan. Hong Kong sudah lama 
terkenal sebagai wisata belanja dunia. 
Dari pagi hingga larut malam shopping 
mall melayani tamu yang datang, baik 
penduduk Hong Kong sendiri maupun 
pelancong dari negara lain. Hong Kong 
secara rutin melaksanakan Festival 
Belanja yang menarik minat pengunjung 


dari manca 
memberi kontribusi yang signifikan 


negara. Kegiatan ini 
bagi perekonomian lokal. Festival 
ini tak hanya menjual kenikmatan 
belanja, tetapi juga makanan, hiburan 
dan perayaan. 


Selama periode festival sebagian 
besar toko dan rumah makan buka 
hingga larut malam. Para pedagang 
lokal juga memberi penawaran khusus 
barang-barang yang diperdagangkan. 
Tak ayal Festival Belanja Hong Kong 
menjanjikan pengalaman lengkap ke- 
pada pengunjungnya 


Turtle Neck Blue Shirt 


08 Shopping List 
ta ' 
- aa T-Shirt Rp99.200. 

Rp 89.900. ata 
Ezpresso 


Pink Blouse 
Rp 149.900. 


Ezpresso 


| 


Blue Top 
Rp 223.000. 
Arithalia 
Mini 
Jeans 
Skirt 
Rp 159.900. 
Ezpresso 
Short Skirt 
Rp 1 63 000, 
AK halin Denim Pants 
Rp 199.000, Chicken Little 
Ezpresso top Rp 59.000. 
Macc's 


an, Pink Bloom 
P 1 Hand Bag 
Ika. Rp 199.000,. 
Li EN y Bee-Z 


' $ 53) 1 
Ruby Bross ud ba 
Rp 199.000. S5 i $ 
Bee-z (3 k 

Baby Blue set 

(blouse # pants) 
Rp 85:00, Macc's Jeans Mini 
Skirt Rp 79.500. 
Macc's 


Denim Jeans 


Sandals 
Rp1 99.000 
Ezpresso Moochie Toochie set 
(Shirt 4 Skirt) 
Rp 137.500, Macc's 


Arithalia GF/86/1 Tel. 45864100-01 — Bee-ZGFr/n3/12 


Ezpresso GF/B6/21 Tel. 4586 3832 


09 Shopping List 


5 @— — 
Pink Dress Men Shirt NN 
a (Black or White) 
Rp 249 900. 

Rp 299.000. 
Ezpresso 


126 One Two Six 


Hb &« 
W Basic Cut Pants 
T (Black or White) 


(HO1CEs 


126 One Two Six 
“ 


Guess Kids 
Shirt 
Rp 102.900, 


9. 


Leather Belt 
(White) 
Rp 269.000. 
126 One Two Six 
Leather Belt 
(black) 
Rp 229.000. 
126 One Two Six 


Chicken Little Boys 
(T-shirt - Short Pants) 
Rp 97.500. Macc's A 
) 


-. Steel Choker 
(White) 
Rp 199.000. 


Macc's 1t.1/86/19 Tel. 45863950-51 126 One TwoSix GF/A6/23 Tel. 45864109 12010neTwo Sik 


10 Shopping List 
Ba 


VICTORIA SECRET SET 


BATH & BODY Pagi 
WORKS Mascara Flash 
Cherry Blossom, Body Lotion, Rp85.000 Beauty 
Spray, Paket Kecil Nails 
Rp 300.900 . Ke: li, Spa Rp 59.000 


3 yyadre Shae 


HULOTROPIC 
Melembabkan kulit yang 
sangat kering sehingga kulit 
akan terasa lebih halus 


Rp 1 30,900 . 


Ralph Lauren 
Rp 487.500, 


Parfum Sensi 
Giorgio Armani 
Rp 645.900 


Ralph Cool 
Rp 472.500. 


BaByLiss 

Lapisan plat pemanas ceramic 
ada pruduk baby liss adalat 

aa Maak by Shadow 


permukaan yang halus dan merata 
sehingga menata rambut terasa begitu mudah. World of Beauty 
GF/A7/2-3 


2 Rp 499.000. 
2 Tel. 4586 3988-89 


11 Home Sweet Home 


LN — -— 
Kl 


Barbegue GrillStailess Steal 
Uniform Base & Walls 

for even Heat Distribution 

Rp 122.000, 

MAXIM Houseware 


Rice Cooker 
NS-ZAO018 
Rp 2.280.000. 


Zojirushi No mlse 


Easy 2 Pour 
Rp 1 72.500. 
MAXIM Houseware 


Multipan EP-zA018 Stacey 20cm 


Yakiniku & Shabu-shabu Cusserole 
Rp.375.000. Rp 645.500, 


Zojirushi No mlse MAXIM Houseware 


Ergono 24 Dw 


Eleganza Rp 195.500,. 
28 cm FP (Frypan) MAXIM Houseware 
Rp 195,500. 


MAXIM Houseware 


Termos 
Rp 440.000. 


Zojirushi No mlse 


Ta, 


12 BigBite 


Gomei Express 
Lt. 2 East Food Court / E9 


Telp 4586 4256 
Ka jaman, sekarang selalu ..” ) 
encari sesuatuyang lebih praktis yaitu 


makanan sehat tapi juga cepat agar sesuai dengan kehidupan 
Metropolitan yang serba cepat dan sibuk. Karena itu, kenapa kita tidak 
sajikan segala kelezatan masakan Hong Kong dalam satu atap. Ide inilah yang 
melahirkan Gomei, restoran yang pertama berdiri pada tahun 1995. 


Gomei selalu menggunakan bahan-bahan yang segar dicampur dengan bumbu 
dan saos tradisional Cina sehingga tercipta rasa dan bentuk yang sempurna. Dengan 
demikian, restoran Gomei selalu menyediakan masakan dengan kualitas terbaik 
sesuai dengan prinsip Gomei. 


Melalui beberapa penelitian, Gomei berhasil meramu masakan Cina yang rumit 
dan berkualitas tinggi menjadi makanan yang lezat untuk dinikmati, dari sajian yang 
dipanggang sampai berbagai jenis menu sayur-sayuran, tidak ketinggalan Dim Sum 
dan pencuci mulut yang beraneka ragam yang istimewa. Gomei miliki semuanya itu! 


Nasi Liwet & Pecel N'deso 
Lt. 2 East Food Court / E22 
Tel. 4586 4034 


la dengan'makanan nostalgia' tempo doeloe kala orang tua kita masih 
muda? Tak perlu jauh-jauh mencari kesana-sini, temukan saja di Nasi Li- 
wet Solo & Pecel Ndeso WANGSA. 


Kerinduan Anda untuk menikmati nasi yang diliwet dengan kuali tanah, resep 
asli dari Keprabon dan bumbu yang dikirim langsung dari Solo tersedia disini. 
Bukan itu saja, Pecel Ndeso dengan bahan beras merah yang pulen lengkap 
dengan sambal wijen yang sangat khas Solo juga tersedia. Catat dan pastikan 
Anda bebas dari kerinduan. 


PJ's Broaster 
Lt. 2 West Food Court / D11 


B3 Anda penggemar ayam patut mengunjungi gerai yang satu ini. PJ's Broaster 
yang terletak di West Food Court menyediakan berbagai jenis menu ayam olahan 
seperti Broaster Chicken dan Broaster Chicken Steak dengan saus jamur. Untuk pencuci 
mulut, gerai waralaba yang berpusat di Wiscounsin Amerika ini 
menawarkan Broaster Banana yang disajikan dengan es krim dan 
saus coklat yang menggiurkan. 


Selain unggul dalam rasa, ayam olahan PJ's Broaster juga 
sehat karena diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai 
kaloridan karbohidrat yang lebih rendah, juga rendah 
lemak. Jadi jangan lewatkan untuk mencoba ayam dengan 
sensasi yang baru. 


13 BigBite 


pa 


Shokudo 
Lt. 2 West Food Court / D17-A 
Tel. 4586 4375 


| ngin mencicipi makanan dan minuman dari 2 kultur 

East dan West ? Shokudo yang berada di jalur sutera Mall Ar- 
tha Gading siap menyajikannya dengan rasa yang cocok dengan 
selera kita, suasana nyaman dan harga terjangkau. 


Pada kultur West, Anda dapat menikmati special menu kami Crispy 
Burger dengan bermacam isi, seperti : Beef Sausage, Tuna Mayo, Smoke 
Beef, Teriyaki Chicken dan Cream Tiramisu. Sebaliknya pada kultur East, Anda 
dapat menikmati special menu makanan dan minuman kami yaitu Nasi Hainam, Chicken 
/ Fish Katsu dengan pelengkapnya minuman Ice Crystal Seaweed yang berkhasiat mere: 
dakan panas dalam atau Mixed Bean Ice yang lezat dengan kacang supernya ( Soy Bean, 
Small Red dan Black Bean, Tiger Bean, Green Bean dan Basil Seed ) dicampur dengan es 
serut dan low fat creamer. Try it and it does make your day perfect. 


Coffee Tree 
Lt. 2/B1/30 Tel. 4586 4360 


At mencintai kopi yang luar biasa? Disini di Coffee Tree Anda dapat me- 
nikmati kopi istimewa dalam bentuk bijian utuh, digiling/bubuk, dan atau 
yang langsung diramu untuk kenikmatan Anda. Sebagai specialty coffee retailer, 
biji kopi dipanggang oleh ahlinya setiap hari untuk menjamin kesegarannya pada 
setiap cangkir dan bungkusannya. Biji kopi utuh dapat digiling dan dibungkus 
untuk take-away (langsung bawa). Anda juga mungkin menginginkan alat untuk 
meramu kopi untuk ritual setiap pagi Anda di rumah, atau pada saat istirahat sore 
hari di kantor. 


Secangkir kopi yang nikmat memerlukan teman yang nikmat pula. Homemade 
Italian Tiramisu, cheesecakes, dan chocolate-layered cakes dibuat secara special 
untuk menemani secangkir kopi Anda, Tidak sedang mood untuk kopi? Anda ma- 
sih dapat mampir di Coffee Tree untuk membaca Koran! 


Summer Jo' BBO 
Lt. 2 West Food Court / D16 


B agi Anda yang menyukai hidangan bakaran, Summer Jo' BBO akan 
memanjakan lidah Anda. Menu favoritnya adalah Ikan Bandeng bakar 
Cabut Tulang (Rp 21.818,-) dan Ayam Bakar Lunak Tanpa Tulang ( 

Rp 18.182,-) 


Juga ada menu lain 
nya seperti Sirloin Steak, 
Chicken Steak dan jan- 
gan lupa Pisang Bakar 
Coklat Keju untuk snack 


/ dessertnya 


14 Discovery 


(- 


Ka” “4 
- Pa in 


Give Away Shop 

Ada satu jenis toko di barat yang belum ada di 
Indonesia, yaitu give away shop. Pembeli datang ke 
toko, memilih barang, lalu membawanya pulang tanpa 


perlu membayar. 


Di negara maju seperti Swis, membuang sampah adalah 
salah satu pengeluaran rumah tangga yang besar, 
apalagi sampah yang ingin dibuang adalah mobil, 
kulkas, televisi atau mebel. Jadi mereka membawanya 
ke'giveaway shop, menyerahkan barang mereka. Orang 
lainyang membutuhkannya dapat membeli ke toko itu 
dengan harga nol. 


s 


N 


Non-Profit Shop 


Sama dengan give away shop, di toko 
ini pembeli dapat membeli dengan 
harga murah, tidak nol. Orang 
menyerahkan barang ke toko 
secara gratis, toko menjualnya, 

hasil penjualan untuk amal. Di 
Jepang banyak toko semacam 

ini, hasilnya disumbangkan ke 
negara-negara miskin. Dulu Strit- 

mol banyak menjamur di Indonesia, 
ada cukong memborong di Jepang, 
mengapalkannya ke Indonesia, dijual di 


strit-mol, keuntungan masuk kantong si 


cukong. 


Health Benefit 


of Shopping 


Tahukah Anda bahwa window shopping 
Mal 
manfaat bagi kesehatan? Jalan-jalan di 


atau jalanjalan di memberikan 
Mal sama efektifnya sebagai olah raga 
jalan santai, jalan tergesa-gesa di mal 
sama efektifnya dengan olah raga jalan 
cepat. Tapi, ternyata shopping juga 
memberikan efek samping yang kurang 
baik bagi jantung, yaitu stres ketika 
tagihan kartu kredit datang. 


Psychological 

Pricing 

Sebaliknya di negara-negara 

barat mempunyai kebiasaan 

mencantumkan harga jual tidak 

bulat, misalnya $19.65 karena 

secara psikologis harga itu terasa 

lebih murah daripada $20 Ii E 


Hokkie Price 


Lebih ajaib lagi di China, mereka umumnya 
mencantumkan harga bulat, jarang sekali 
mencantumkan harga seperti gaya barat, 
tidak sekedar angka bulat, mereka sering 
mencantumkan harga hokkie, misalnya HK800 


When East Meet West 


Iniyangpalingajaib,yaitu ketikagaya barat bertemu 
gaya China, harga yang muncul untuk produk yang 
dijual adalah tidak bulat dan ada angka 
hokkie-nya, coba perhatikan semua 

harga buku dan majalah. Anda akan 

banyak menemukan harga Rp19.800, 
Rp16.800, Rp368.880 


. 
One Price 

Pemilik toko yang menjual semua 

barang dengan satu harga, lebih takut 

mana pembeli pria atau pembeli 

wanita ? Sama saja. Begitu juga dengan 
pembeli yang muda atau yang lebih 

tua, sama saja. 

Ini kuncinya: Semakin banyak variasi 

produk, semakin besar keuntungan si 
pemilik toko, semakin sedikit variasi 

produk, semakin besar toko itu menghadapi 
kemungkinan bangkrut. 


Cost-plus Pricing 

Di beberapa negara berkembang termasuk 

di Indonesia dan Singapore, dikenal sebuah 
strategi bernama cost-plus pricing. Pada label 
dicantumkan harga yang sudah ditambah sekian 
persen, lalu di atas rak atau di kaca depan toko 
dipasang pengumuman SALE 5096 


16 Fun & Games 
S—— AS 


PUZZLENih had 


Isi setiap baris dengan huruf-huruf: M,A, G 

Isi setiap kolom dengan huruf-huruf: M,A, G 

SYARAT : 

1. Pada setiap baris dari kiri ke kanan ada: 5 kotak, 
jadi akan ada 2 kotak yang kosong di setiap 
baris 

2. Pada setiap kolom dari atas ke bawah ada 5 

kotak, jadi akan ada 2 kotak yang kosong di 
setiap kolom 

3. Pada setiap baris maupun kolom tidak boleh ada 
huruf yang sama, hanya ada 1 huruf M, A dan G 

4. Diluar kotak besar ada huruf. Huruf dalam kotak 
yang terdekat (tidak diagonal) ke huruf di luar 
kotak harus sama dengan yang diluar kotak 
besar 


Disediakan 7 suvenir menarik bagi 7 pemenang. 


Kirimjawaban ke 

Kantor Pengelola Lantai 5 

Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1 
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 

Ph. (62-21) 4586 4000 

Fax, (62-21) 4585 8182 


Jawaban Puzzle MAG Edisi 4 — 7 Peraih SowvenirMenarik 
2 Man Puzzle MAG : 


@ Linawati Harijanto, Gading Kirana 
Timur VI. 
Gunawan, Utan Kayu Utara. 


Tan A Giok, Puspa Gading HI. 
Tukino Basirun, Pelepah Indah I. 
Slamet Rijadi RR, Janur Asri VIII. 
Tan Suriana, Kelapa Molek VII. 
Lam Sun Moy, Gading Indah VI. 


2 


, Ta peta “3 
Na |@| 


Kunjungi dan saksikan pagelaran dengan 
tradisional Jepang WADAIKO 


04 Maret 2006 
Pk, 10.20 dan Pk,14.00 WIB 
Diamond, Basement Mal Artha Gading 


19 Maret 2006 
Pk, 11.30 dan Pk,13.00 WIB 
Diamond, Basement Mal Artha Gading 


Demo memasak oleh pakar tata boga 
Ibu Sisca Soewitomo : 


12 Maret 2006 & 19 Maret 2006 
Pk, 14.00 WIB 


Dapatkan aneka - 
Produk Jepang - 
dengan harga khusus: 
selama Festival » 
a, berlangsung , “3 


» hi 
"“Cegogorrtt 


GD 


PN TIA — DV PK SK CVT 


bara 
(we 


mal artha gading 


DapatkanyVoucher 


RpIIOOMOOO)--K 


IKUTI “GEBYAR MALAGA" 
Berhadiah Toyota Avanza! 
AKSI DENGAN but hadiah menarik Iainny 


T BCA, TUNAI BCA DAN 
KARTU KREDIT BCA | Y 


SETIAP TRANS 
DEBI 


Media support: 
MBA Didukung oleh: 


MA Nora DV Witot yoyo | arbha gadi 


Pesona Jalur Sutera 


